10 Cab AMAA : 
Berinternet 
Mempercepat 


Rejeki 


# Mempercepat rejeki lewat 20 
kebiasaan berinternet! 


e Sederhana namun efektif. 


Jubilee Enterprise 


Versr Pdf Fengkapnya di'ipus 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang HAK CIPTA 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) 
dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu 


juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jubilee Enterprise 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


/ 
W@ Kompas GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


20 Kebiasaan Berinternet 
Mempercepat Rejeki 


Jubilee Enterprise 

@2011, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2011 


121111345 
ISBN: 978-602-00-0435-8 


Oeliza 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


atau 


Kata Pengantar 


Sukses berawal dari kebiasaan-kebiasaan positif. Di satu sisi, internet 
bagaikan pedang bermata dua. Internet dapat membantu kita memper- 
cepat rejeki, dan di satu sisi bisa menjerumuskan kita ke jurang 
kebangkrutan. Oleh karena itu, kita harus punya kebiasaan-kebiasaan 
positif saat menggunakan internet. Kebiasaan apa saja yang harus 
dipupuk terus saat kita online? 


Di dalam buku ini, kami meramu paling tidak 20 kebiasaan yang patut 
Anda coba agar Anda sukses dan mendapatkan banyak rejeki. 
Kebiasaan-kebiasaan itu tidaklah sulit untuk dipraktekkan. Justru 
sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan tersebut sangat sederhana. Tapi 
masalahnya, kebiasaan yang sederhana sangat sulit untuk diimplemen- 
tasikan. Oleh karena itu, buku ini menyajikan petunjuk-petunjuk teknis 
untuk membantu Anda menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu secara 
teratur. 


Akhir kata, semoga buku ini dapat mengilhami Anda dan mem- 
perlancar rejeki yang saat ini Anda miliki. 


Yogyakarta, 30 April 2011 


Gregorius Agung 
Founder Jubilee Enterprise 


"Information Technology is Our Passion and Book is Our Way' 


Do you need top-notch IT Book? Just .... thinkjubilee.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


kata Mengontrol mama RA v 
Beta NN Pa Dea na AA Sa DAA NAN EA SN TP vii 
BAB 1 MEMBUAT EMAIL SIGNATURE 1 
Alasan Email Signature Mampu Mempercepat Rejeki Kita.................. 2 
Membuat Email Signature Menggunakan Gmail ............................ 3 
Membuat Email Signature Menggunakan MS Outlook 2007 .............. 3 
Mempercantik SignotutS..o.oooo.ommumbkmikkbk 7 
MemasukkanGambar esa ANN 8 
Memasang Ink Kd h ana 10 
BAB 2 MEMBUAT KARTU NAMA ONLINE nan 13 
Alasan Kartu Nama Online Mempercepat Rejeki Kita...................... 14 
Membuat Kartu Nama Online Menggunakan About.Me .................. 15 
Regisiresi Diri di Situs Abovi, MEL.iomk ta musassamaan 15 
Memasang Foto Batekgroutid weicoiiosavnwisaemnst enakan 18 
Menganr Biog an nk 20 
Mengelola Wind ae 21 
Mengatn kon nee naa NE oa 23 
Menambah Akun Social Media ...woiwo.wo.moommismussa 25 
vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 3 PRIORITAS KERJA SECARA ONLINE oo 29 


Alasan To-Do List Mempercepat Rejeki Kita ..................ooooo 30 
Membuat To-Do List Menggunakan HiTask ..................oo 30 
Memeuat Tebe Lisensi babak una anyaman 33 

Menciptakan Toba List Boru Limbad 34 

Menata Prioritas: KErjO basioiwsonotekerienilu skate antam annnda yaaa 36 
Mengatur Detail Tiapsiiap TUGOS xeon mkmk mama 36 
BAB 4 RAJIN MENCATAT MENGGUNAKAN EVERNOTE....... 39 


Alasan Mengapa Membuat Catatan Bisa Mempercepat Rejeki 


Aa Ka NN na an 40 
Mengenal Everest akan naa 40 
Mendartandi Evennois mesen os tanda kaka sadunan A1 
Membugr Safa Ba ag PA aa 43 
Menggunakan Web ClippST ws ininesvsoeconexi ne see01 Kwan ennnnenneNssn 45 
Beragam Cara Menyimpan Informasi... ..............oooooWoooWoo 47 
Mengelola Katana ban 51 


BAB 5 BERBURU SLIDE-SLIDE PRESENTASI DI SITUS 
SLIDESHARE.COM oo ena 53 


Alasan Mengapa Berburu Slide-Slide Presentasi Membuat Rejeki 


Mengali Sep aa BN AR 54 
Berburu Slide Presentasi di Slideshare.Com................ooooo 54 

Cara Melihat Slide Presentasi...................ooooooo 57 
Menjadi Anggota Slideshare.com dan Keuntungannya.................... 59 
Men-Download Slide Presentasi ..................ooooooooWocooWo. 60 
BAB6 — MELIHAT PARA AHLI BERAKSI DI TED se..oooooooooo..... 63 
Alasan Mengapa TED Mempercepat Rejeki Kita ..............o.oo.. 64 
Melihat Rekaman Video Seminar di TED ...............ooooooo 64 

Cara Melihat Presentasi...................ooooco com. 67 
Men-download Video Rekaman ...........ooooooooommmmmm. 68 
viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Melihat Video Berbahasa Indonesia ....................ooooooooo 68 


BAB 7 MENONTON VIDEO-VIDEO MOTIVASI DI 


YOUTUBE naa 71 

Alasan Mengapa Menonton Video Motivasi di Youtube 
Memperldncer Rejeki Kilas own 72 
Menonton Video Motivasi di Youtube .................oooooo#WoWoWo 72 
Menyimpan Video Motivasi Sebagai Arsip....................oooo. 74 


BAB 8 BERBURU DOKUMEN-DOKUMEN PENTING 
DI SCRIBD.......oooo.o mena neataa 19 


Kata nan anna nana matan tan tenan santana soap at anbaa na taa 79 
Cara Mudah Berburu Dokumen............oooooooooWo Woo. 80 
Melihat Dokumen ..............oooooooWooo Woo. ##W#(menannsanan 82 
Men-Download Dokumen ...........ooooooooooo Woo. Wo” #W m0 —0. 84 
BAB 9 — MENYIMPAN KONTAK PENTING see.ooooooooooooooooooooooo. 87 


Ne ana 87 
Menyimpan Informasi Kontak di Plaxo ...............oooooooo 88 
Mendaltarkan Diri.di PlaxO.ooco.coo.ooWcomodieemwbanna 88 
Menyimpom Kental Barus oie nmngata 91 
Melihat Seluruh Daftar Kontak................ooooooWooWooooo 94 
BAB 10 MEMBACA TREN LEWAT GOOGLE TRENDS............. 97 
Alasan Mengapa Berburu Tren Dapat Memperlancar Rejeki Kita ......98 
Melihat Tren Menggunakan Google Trends........................... 98 

ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 11 FOLLOW ORANG-ORANG PENTING DI TWITTER ....103 


Alasan Mengapa Follow Orang-Orang Penting Bisa 


Mempercepat Rejeki Kita vi.corovitrsneneeianti monas 104 
Mem-tollow Orang Penting .................oooooooWooooo 104 
Menghias Twitter Sebagus-bagusnya .......................ooooooo 107 
Melakuken- Lagi ke ame k la alan en aan nan 108 
Meridesaini TAMPpIlON Keong 110 

Mengubah Tema keenam bean 110 

Mengubah Backgroviid blg 111 

Mengubah Wama layovko.ooi taman Gu 114 
Menyimpan Tampilan ............oooooWoWooooWoWoWoW WWW Wa 116 
BAB 12 MINIMAL PUNYA 1 TOKO ONLINE ...oooooooooooooooooooooo.o... 119 
Alasan Mengapa Membuat Toko Online Bisa Mempercepat 

KA Ro 120 
Membuat Toko Online di Tokobagus.Com....................oooo. 120 
Memasang Iklan Barus.oo.o.oooo.mmsmakomkomkonbmwan 123 
BAB 13 IKUT BERAGAM MAILING LIST... 127 
Alasan Mengapa Mailing List Bisa Mempercepat Rejeki Kita.......... 128 
Mencari Moilitig List «kebosanan msk 128 
Mem-posting Email ke Mailing List.....................oooooooo 131 
BAB 14 IKUT BERGABUNG DI GROUP FACEBOOK... 135 
Alasan Mengapa Group di Facebook Bisa Mempercepat 

an San na SN an Sen aan 136 
Mencari Grotip at Fooeb00k istana salman 136 
BAB 15 CEPAT MEMBALAS EMAIL YANG MASUK anna 141 


Alasan Mengapa Membalas Email yang Masuk Secepatnya Bisa 
Memperlancar Rejeki kowe 142 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Memasang Web Mail! Motifiere..iowooooooooomommiemikos 142 


Memasang Web Mail Notifier for Firefox................o. 142 

Menombali Emil wusoiwskmnenn asik anakan Jt 144 
BAB 16  ATUR ULANG JADWAL BELAJAR ANDA .aanaanananatann 147 
Alasan Mengapa Menunda Belajar Bisa Mempercepat 

BN na an NN An 148 
Rahasia Baca Artikel di Internet Belakangan............................ 148 

Memasang Reed If LOter eomma kasian uma em emban 149 

Menyimpan Artikel untuk Dibaca Belakangan .......................... 151 


BAB 17 MEMBIASAKAN BRAINSTORMING MEMAKAI 


MIND MAP oom nana 155 
Alasan Mengapa Brainstorming Bisa Mempercepat Rejeki Kita ...... 156 
Brainstorming Menggunakan Text2MindMap.Com........................ 157 
Belajar Sroinsisrmin ga Bana BEAN Man 159 


BAB 18 MEMBUAT DAN MENGELOLA PORTFOLIO KERJA 


DI LINKEDIN ena 163 

Alasan Mengapa Memasang Portofolio Kerja Bisa Mempercepat 
Pe Mt Au bi 164 
Membvot-Akun Terlebih Bulywyoocco.Wooo0wocwnneseKnnen kerana 164 
Memasang Pal anal hai mm kena anak nina 169 
Membuat Riwayat Pekerjaan .....................ooooooooWoWoWo 172 
Membuat Riwayat Pendidikan....................oooWooWo.Wo 173 
BAB 19 NGE-BLOG DI KOMPASIANA anna 177 


Peel nam makna 178 
Membuat Kompasiana ID......................oooooWoWooo 178 
Membuct Anike.....o.o..moishesemmmamun am nb 182 
Menjalin Pete mandi oo onani 185 

xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 20 MENGABAIKAN SITUS-SITUS YANG TIDAK 


RELEVAN oo oW mna 189 
Alasan Mengapa Mengabaikan Situs-Situs yang Tidak Relevan 
Bisa Mempercepat Rejeki Kita.................ooooooooooWooo 190 
Blokir Situs Menggunakan LeechBlock........................o. 190 
Memasang Lsech Block»... bkn 191 
Menggunakan leechBlock woo ooo—oo.wooo.ooo.o.—.oo0ooses 192 
xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 


Membuat Email Signature 


Email Signature sebenarnya bukanlah konsep baru di dunia 
internet. Sejak email mulai dikenal, email signature sudah jamak 
dipakai. Pada prinsipnya, email signature adalah semacam iden- 
titas diri yang umumnya dicantumkan di bagian paling bawah 
pada email. Surat menyurat umumnya juga dilengkapi dengan 
signature yang diwakili oleh nama si pengirim/pembuat surat dan 
tanda tangannya. Namun di dunia email, tanda tangan sering kali 
tidak dilibatkan karena sulit dalam pembuatannya. 


Sebagai gantinya, signature pada email dibumbui dengan aneka 
informasi, misalnya informasi tentang jabatan yang kita sandang, 
nama perusahaan, alamat situs yang kita miliki, dan akhir-akhir ini 
dilengkapi pula dengan alamat akun social media seperti Face- 
book dan Twitter. 


Mengapa email signature penting? Ada beberapa alasan, antara 
lain: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Supaya email yang kita kirim tampak profesional karena 
dilengkapi dengan identitas diri yang lengkap dan jelas. 


e Untuk menginformasikan portofolio kita lainnya yang ada 
di internet, seperti alamat situs, akun social media, dan lain 
sebagainya. 


e Supaya si pengirim/pembuat email bisa memberi informasi 
diri sedetail-detailnya kepada si penerima email itu jika si 
penerima belum dikenal secara khusus. 


Gregorius Agung 
Founder Jubilee Enterprise 


Solus 


Gambar 1.1. Email Signature memiliki banyak fungsi yang 
mengarah kepada profesionalisme 


Alasan Email Signature Mampu Mempercepat 
Rejeki Kita 


Mengapa email signature dianggap mampu mempercepat rejeki 
kita? Sederhana saja. Email yang kita buat menjadi lebih pro- 
fesional dengan hadirnya identitas yang lengkap, jelas, dan nyata. 
Tidak ada seorang pun yang mau bekerja sama dengan seseorang 
yang tidak jelas identitasnya. Nah, identitas itu bisa Anda can- 
tumkan di dalam email signature. 


Apa yang semestinya Anda cantumkan di dalam email signature? 
Umumnya, email signature mengandung unsur-unsur berikut: 


e Nama lengkap Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Jabatan yang Anda sandang atau posisi Anda di perusa- 
haan. 


e Nama perusahaan tempat Anda bekerja. Atau, Anda bisa 
menulis nama perusahaan yang Anda pimpin jika Anda 
seorang entrepreneur. 


e Identitas kantor lainnya seperti alamat, nomor telepon, 
facsimile. 


e Identitas diri Anda yang berkaitan dengan internet, seperti 
alamat situs kantor Anda, alamat situs pribadi, email yang 
Anda gunakan. 


e Identitas diri Anda yang berkaitan dengan social media, 
seperti alamat Facebook, Twitter, Linkedin, atau situs-situs 
lainnya yang masih dalam kategori social media. 


e Tag line perusahaan atau semboyan diri Anda sendiri. 


Membuat Email Signature 
Menggunakan Gmail 


Pengguna Gmail cukup banyak akhir-akhir ini. Oleh karena itu, 
kita akan mempelajari cara-cara membuat email signature meng- 
gunakan Gmail. Setelah Anda membuat email signature meng- 
gunakan Gmail, maka email yang Anda tulis dan Anda kirim ke 
orang lain, akan diakhiri oleh signature yang Anda buat. 


Berikut langkah-langkah membuat email signature menggunakan 
Gmail: 


1. Masuklah ke akun Gmail Anda. 
2. Pilihlah Settings yang ada di pojok kanan atas. 


| Settings | Help | Sian out 
Gambar 1.2. Memilih opsi Settings 


3. Pastikan Anda masuk ke dalam tab General. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4. Tulislah Signature yang Anda inginkan di kotak yang telah 


tersedia. 
Signature: 9 No Signature 
(appended atine end of al outgoing messages . Gregorius Agungl 


Founder Jubilee Enterprise 
CV. Jubilee Solusi Enterprise 


y is Our Passion and Book 


Do you need top-notch IT Book? Just 
thinkjubilee.com 


Official Site — http://www. thinkjubilee.com 


Galeri Karya -— http://www.flickr.com/photos 
thinkjubiloe 


Gambar 1.3. Signature yang akan dibubuhkan 
5. Tekan tombol Save Changes jika sudah. 


Email signature pun sudah resmi dibuat. Nanti, setiap kali Anda 
ingin menulis email, sebuah signature yang tadi Anda ciptakan, 
diletakkan di bawah email itu. 


& Auachments 


Telusuri | 


Attach Morc 


Pn 
Gregonus Agung 
Founder Jubilee Enterprise 
usi Eolewuse 
mmatian Technology is Our Passion and Book is Our Way 
@thinkjubilee.com 
00- - 
nee top-ng II Bpek? Just ... thunkjubilee.cam 
Oficial Site — http/www. thinkjubilee.com 
Galen Karya — http Aw fickr com/phatasithinkjubilee 
- 


Send Save Draft Discard 


Gambar 1.4. Signature langsung ditulis di bagian bawah 
pada email 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Membuat Email Signature 
Menggunakan MS Outlook 2007 


Kalau Anda punya email berjenis POP3—contohnya, email yang 
Anda dapatkan kalau Anda punya alamat situs sendirr—maka 
akan lebih baik kalau Anda menggunakan MS Outlook. Mengapa? 
Salah satu alasannya, Anda bisa membuat email signature dan 


mengelola signature itu dengan mudah. 


Sebelum menciptakan email signature, pastikan Anda sudah 
membuat akun email menggunakan MS Outlook 2007/2010. Jika 


sudah, barulah Anda bisa membuat email signature. 


Berikut langkah-langkahnya: 


1. Buatlah pesan email baru dengan mengklik ikon New » Mail 


Message. 


e Anda juga bisa membuat pesan email baru dengan me- 


nekan tombol Ctrl-N. 


ad Newri ai 3 X 


Su 


3 


Mail Message 

Post in This Folder 
Folder... 

Search Folder... 
Navigation Pane Sho 


Appointment 


@ Reply Reply 

CtrleN 
Ctrl-Shift-s 
Ctrl-Shift-E 
Ctrl-shift-P 
rtcut... 


Ctri-Shift-A 


Gambar 1.5. Memilih opsi New Mail Message 


Signature 


Lantas, klik segitiga kecil yang ada di bawah ikon Signature. 


Gambar 1.6. Memilih ikon kecil di bawah Signature 


Pilihlah Signatures. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


U 3-) | 3 » Y High Importance 


Attach Business Ca Signature| Kakan 


Y Lowlmportance 
Item Card v P 


Include Signature Gregorius 
Signature Jubilee Info 
Signature Kitajo Tour & Resto 


Signature MurMer.Me 


Signatures... 


AL —— 


Gambar 1.7. Memilih opsi Signatures 


Anda akan masuk ke jendela Signatures and Stationery. 


Signatures and Stationery 


2 sin 71 yu 


Gregorius Ayung 
Founder Jubilee Enterprise 
CV. Jubllee Solusi Enterprise 


Dur Passion and Book is Our Way 


ok? Just ... thinkjubilee.com 


kiuhilaa cam. 


Gambar 1.8. Jendela Signatures and Stationery 


Tekan tombol New untuk membuat email signature baru. 


Buatlah nama yang spesifik untuk signature tersebut (nama itu 
untuk membedakan apabila Anda punya beberapa signature). 


New Signature ex 


Type a name for this signature: 


signatursku 


OK Cancel 


Gambar 1.9. Membuat nama yang spesifik untuk tiap-tiap 
signature jika Anda menciptakan beberapa signature sekaligus 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7. Tekan tombol OK. 


8. Di sisi kanan, tentukan alamat email yang terhubung dengan 
signature yang akan Anda buat itu. Pilihlah email tersebut pada 
opsi Email Account. 


Gambar 1.10. Memilih email yang terhubung dengan signature 


9. Lantas, buatlah signature yang Anda inginkan di kotak Edit 
Signature. 


L--| 
hg 
(ae 
2 
« 
TI 
1) 
Iii 


f tion Technology is Our Passion and Book is Our Way" 
nfo@thinkjubilee.com 


Do you need top-notch IT Book? Just ... thinkjubilee.com 


Official Site -- http:// thinkjubilee.com 


thinkjubilee.com/order/ 


Gambar 1.11. Mengedit signature 


Tulislah signature seperti saat Anda membuat dokumen. Hanya 
saja, signature idealnya tidak boleh terlalu panjang sebab jika 
terlalu panjang akan membuat email menjadi berukuran besar. 
Jika sudah begitu, maka Anda akan dicap sebagai orang yang 
suka menghabiskan bandwidth. 


Mempercantik Signature 


Anda bisa membuat email signature yang cantik menggunakan MS 
Outlook. Anda bisa mewarnai teks, menebalkan, memiringkan, 
atau memilih jenis huruf yang spesifik. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk mempercantik signature, gunakan toolbar yang ada di kotak 
Edit Signature tersebut. Berikut beberapa opsi yang ada di dalam 
toolbar itu: 


Calibri (Body) mi|1l w 


Font dan Font Size . Fungsinya untuk 
memilih jenis huruf beserta ukurannya. Anda bisa menggu- 
nakan jenis huruf yang Anda sukai. 


Style 5 £ U Fungsinya adalah untuk menciptakan efek 
tebal, miring, dan bergaris bawah pada teks yang Anda 
ketik. 


Font Color. Berfungsi untuk mewarnai teks. 


« 
TI 
Ii 
Iii 


a Automatic 


Theme Colors 


"TNI 


Standard Colors 
an NN 


More Colors 


Gambar 1.12. Anda bisa membuat email signature berwarna 


Alignment Berfungsi untuk membuat teks 
signature rata kiri, tengah, atau kanan. 


Memasukkan Gambar 


Kalau mau, Anda juga bisa memasukkan gambar sebagai email 
signature. Umumnya, gambar yang dipakai dalam signature ber- 
bentuk gambar tanda tangan yang di-scan. Dengan demikian, 
email itu seolah-olah ditandatangani. 


Tapi kalau Anda tidak punya gambar tanda tangan, Anda bisa 
memasang foto lain yang menggambarkan persona diri Anda, 
misalnya foto wajah, ikon, atau lainnya. 


Cukup ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasukkan 
gambar: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1. Klik ikon Picture &. 
2. Pilih file gambar yang Anda inginkan. 


Insert Picture 


Gambar 1.13. Pilih file gambar yang Anda inginkan 


3. Tekan tombol Insert. 


Signatures and Stationery (ai 


sgnatire 
Calbri (Body) duda 7 u Automade oo MM IE | Sdosrescaa | 


Info:: Jubilee Enterprise P3 


Gambar 1.14. File gambar di dalam signature 


Hati-hati dalam melibatkan gambar sebagai signature. Gambar 
atau foto akan membuat email Anda tampak sangat besar 
ukurannya. Kalau sudah begitu, butuh waktu lama untuk mengirim 
email ke orang lain dan mereka pun—orang yang Anda kirimi 
email—membutuhkan waktu lama pula untuk mengunduhnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Memasang Link 


Sudah jamak diketahui kalau di dalam email signature, kita bisa 
memasukkan link alamat situs atau akun social media yang kita 
miliki. Agar tampak rapi, Anda bisa menyamarkan alamat situs 
atau akun social media itu dalam sebuah link. Jadi, si penerima 
email tidak akan melihat kode-kode rumit yang mengganggu. 


Berikut langkah-langkah pengoperasiannya: 


1. Buatlah teks yang akan dihubungkan oleh link. Misalnya, ketik 
official site. 


2. Blok teks tersebut untuk menyeleksinya. 


My Official Site. 


Gambar 1.15. Memblok teks 


3. Kemudian, pilihlah ikon Insert Hyperlink 2. 


4. Masukkan alamat yang ingin dituju jika teks itu diklik di kotak 
Address. 


Insert Hyperlink 


Text to display: (My Official Site, 


Look in: ( My Documents “ AD tel sj 
" Bag oo 
(O bestoOmset N Bookmark... 


Pn ( Breakdown Naskah ——— 
(2 Camtasia Studio Target Frame... 


Place in This 5 CoffeeCup Software 
Document Browsed z 
Pages (WI CyberLink 
(CG) dataOmset 
) Downloads 
Create New Recent Sa Dan log 
Document Files | e-Sword 
(G3 Firearaphic 10 
Address: http:/fwww.twitter.com/thinkjubilee 


E-mail Address 


Gambar 1.16. Memasukkan alamat tujuan di kotak Address 


5. Tekan tombol OK. 


10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dalam waktu singkat, sebuah link akan tercipta di dalam email 
signature. Jika link itu diklik, maka si pembaca email akan dibawa 
ke situs yang telah Anda spesifikasikan di kotak Address. 


Kebiasaan Pertama 


Selalu buat email signature yang profesional dan apabila ada 
informasi baru tentang jabatan atau hal-hal yang terkait dengan diri 
Anda, update-lah sesegera mungkin. Dengan demikian, email signature 
akan tampak semakin profesional. Biasakan untuk mengirim email apa 
pun menggunakan signature tersebut. 


1" 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


